MELENGKAPI KALIMAT 

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar. 


1. Pendapatan Kelompok Tani 
dipengaruhi banyaknya padi yang .... 

A. Diproduksi 

B. Diolah 

C. Dibuat 

D. Ditanam 

E. Dipanen 

2. Maraknya....Hutan Bakau membuat 
lingkungan sekitar menderita 

A. Pembabatan 

B. Penggundulan 

C. Penghabisan 

D. Pembakaran 

E. Pemusnahan 

3. Sidang perkara penipuan .... calon 
PNS digelar di pengadilan 

A. Pendaftaran 

B. Perekrutan 

C. Pemasukan 

D. Penerimaan 

E. Pendataan 

4. Satpol PP diminta untuk segera .... 
tower yang bermasalah 

A. Menyegel 

B. Memperbaiki 

C. Menutup 

D. Mengisolir 

E. Merobohkan 


5. Tower yang bediri di atas lahan milik 
warga ternyata tidak 
mengantongi.... sebagaimana 
mestinya 

A. Ijin 

B. Surat 

C. Keterangan 

D. Kelengkapan 

E. Data-data 

Untuk pilihan jawaban yang ditebali 
disetiap soal merupakan kunci 
jawaban 


MELENGKAPI KALIMAT | Latihan Soal TPA + Kunci Jawaban 



